LAPORAN KEGIATAN 

KAJIAN PENGGALANGAN DANA 

"PERNIAGAAN YANG TIDAK PERNAH MERUGI" 

Pembicara: 
Ustadz Abdullah Taslim, MA. 

Masjid Pogung Raya 
Ahad, 26 Desember 2010 



1. Muqaddimah 

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba 'du. 

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Demi masa, sesungguhnya semua manusia benar-benar 
berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, sating menasehati 
dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. " (QS. al-Ashr: 1-3) 

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan 
takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. " (QS. al-Ma'idah: 

2) 

Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan 
kepadamu atas perniagaan yang menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan-Nya, dengan harta dan jiwamu. Itulah yang 
lebih baik bagi kamujika kamu mengetahui. " (QS. ash-Shaff: 10-11) 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang menempuh jalan dalam 
rangka menuntut ilmu (agama) niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. " 
(HR. Muslim) 

Berangkat dari keprihatinan terhadap nasib kaum muslimin yang mengalami 
kemorosotan dalam bidang akidah dan akhlak, maka Takmir Masjid Pogung Raya berusaha untuk 
memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Di antara langkah yang dilakukan adalah dengan 
menyempurnakan fasilitas pendidikan dan dakwah yang ada di lingkungan masjid. Oleh sebab 
itu, pada kesempatan ini kami menyelenggarakan sebuah kajian umum dengan tema 'Perniagaan 
Yang Tidak Pernah Merugi' sekaligus sebagai acara penggalangan dana untuk pembangunan 
masjid Pogung Raya dan Masjid Pogung Dalangan. 

2. Isi Laporan 

Kajian diadakan pada hari Ahad, 26 Desember 2010 di masjid Pogung Raya. Kajian ini 
bertema "Perniagaan Yang Tidak Pernah Merugi". Pemateri: Al Ustadz Abdullah Taslim, Lc. 
MA. (Alumnus Universitas Islam Madinah) 

Kajian ini merupakan sebuah kajian penggalangan dana untuk menyelesaikan pembangunan 
Kompleks Masjid Pogung Raya dan Masjid Pogung Dalangan, dua buah masjid di daerah Pogung 
Dalangan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan 
dan renovasi. 

Panitia sengaja memilih tema "Perniagaan Yang Tidak Merugi", dengan tujuan agar dapat 
memberikan motivasi dan anjuran kepada para peserta kajian, untuk berinfak di jalan Allah 
subhaanahu wa ta'ala. Penggalangan dana berupa; penyebaran kotak infak dan penjualan 
makalah kajian. Alhamdulillah, antusias dan partisipasi kaum muslimin cukup besar, jumlah 



perserta kegiatan kajian penggalangan dana ini kurang lebih adalah sekitar 500 orang (putra dan 
putri). Kajian ini juga direkam dalam bentuk video dan insya Allah akan diterbitkan dan 
diperjual-belikan dalam rangka penggalangan dana masjid secara umum. 

3. Susunan Panitia 

Terlampir 

4. Susunan Acara 

Terlampir 

5. Laporan Keuangan 

Terlampir 

6. Penutup 

Demikian laporan kegiatan yang bisa kami sampaikan, semoga kegiatan ini bisa 
dilanjutkan dan ditingkatkan pada kesempatan yang akan datang. Saran, kritik, dan nasehat dari 
kaum muslimin sangat kami harapkan. Dukungan dana yang sudah dipercayakan kepada kami 
insya Allah akan kami salurkan sebagaimana yang diamanahkan. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina 
Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 

Yogyakarta, 1 Januari 2011 
Panitia Kajian Penggalangan Dana 

Ketua Sekretaris 



Ari Wahyudi, S. Si. Abdiyat Sakrie 



Mengetahui, 
Ketua Takmir Masjid Pogung Raya 



H. Ridwan Kadir 



Lampiran 1 
Susunan Panitia 



LAMPIRAN 



Penanggung jawab 

Pengawas 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Sie Acara 

Sie Perkap 

Sie Makalah 

Sie Dokumentasi 

Sie Perekaman 

Sie Parkir 

Sie Konsumsi 

Sie Publikasi 



H. Ridwan Kadir (Ketua Takmir Masjid Pogung Raya) 

H. Marsoenoe (Wakil Ketua Takmir Masjid Pogung Raya) 

Ari Wahyudi 

Abdiyat Sakrie 

Muhammad Fahad Ghoerobi 

Hanif Nur Fauzi 

Asief Saiful, Shidiq Purnomo, Indung W., Fadli, Angga J.W. 

Rikiyar Maghfur, Nugraha Septian 

Taufan Ali Nuryanto, Ndaru Triutomo 

Agung Satrio 

Damar Romadhoni, Angga, Faisal, Adam Ash-Shiddiq, Imun 

Nazar, Anas Al-Amin, Yananto Sulaimansyah 

Agus Dwi Priyanto, Raksaka Indra 



Lampiran 2 
Susunan Acara 



08.30 - 08.45 : Pembukaan dan Sambutan dari Ketua Takmir MPR 

08.45 - 09.45 : Kajian Sesi 1 

09.45 - 10.00 : Istirahat 

10.00 - 10.45 : Kajian Sesi 2 

10.45 - 11.00 : Penggalangan Dana 

11.00-11.30 : Tanya Jawab 



Lampiran 3 
Laporan Keuangan 



Laporan Keuangan Kajian Penggalangan Dana 

Ahad, 26 Desember 2010 

Masjid Pogung Raya 



No 


Uraian 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo 




1 


Diterima infaq dari YPIA 


Rp 2,300,000 




Rp 


2,300,000.00 


2 


Dikeluarkan untuk biaya publikasi 




Rp 238,000 


Rp 


2,062,000.00 


3 


Dikeluarkan untuk konsumsi rapat 




Rp 20,000 


Rp 


2,042,000.00 


4 


Dikeluarkan untuk konsumsi 




Rp 300,000 


Rp 


1,742,000.00 


5 


Dikeluarkan untuk makalah 




Rp 500,000 


Rp 


1,242,000.00 


6 


Dikeluarkan untuk copy makalah 




Rp 75,000 


Rp 


1,167,000.00 


7 


Dikeluarkan untuk konsumsi 
petugas parker 




Rp 23,500 


Rp 


1,143,500.00 


8 


Diterima infaq dari YPIA 


Rp 500,000 




Rp 


1,643,500.00 


9 


Dikeluarkan untuk mukafa'ah 
ustadz Taslim 




Rp 1,500,000 


Rp 


143,500.00 


10 


Diterima hasil retribusi parkir 
kendaraan 


Rp 380,000 




Rp 


523,500.00 


11 


Dikeluarkan untuk petugas parkir 
dan warga 




Rp 380,000 


Rp 


143,500.00 


12 


Infaq lantai 1 (Jama' ah putra) 


Rp 7,104,800.00 






13 


Infaq lantai 2 (Jama' ah putri) 


Rp 815,000.00 






14 


Hasil penjualan makalah ke 
jama'ah putra 


Rp 860,000.00 






15 


Hasil penjualan makalah ke 
jama'ah putri 


Rp 270,000.00 






Total 


Rp 12,229,800.00 


Rp 3,036,500.00 


Rp 


9,193,300.00 



Lampiran 4 

Presentasi Profil Masjid Pogung Raya 




IJJUJIILJIJIM!! 



Profil, Kegiatan, Prospek, Kendala, Konsep Pembangunan, 
Target Jangka Pendek, PeiuangPartisipasi 

MASJID POGUNG RAYA 

rn? 



PROFIL 



Masjid Pogung Raya (MPR) terletak di dusun 

Pogung Kidul. desa Sinduadi. kecamatan Mlatr, 
kabu paten Sleman, DIY 

MPR terletak di sebelah utara kampus Fakuttas 
Teknik UGM dan RSUP dr. Sardjito. 

Jama'ah MPR terdiri dari berbagai lapisan 
masyarakat; bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda- 
pemudi, mahasiswa, pelajar, dan anak-anak 







KEGIATAN 



PROSPEK 



Sholat LimaWaktu Berjama'ah 
Shotat Jum'at 
IdulQurbandan Idul Fitri 
Gema Ramadhan 

TPAAI-Furqon Putra 
Ma'hadMPR 

Maktabah/Perpustakaan MPR 
Kajian Rutin danTernatik 
Pengajian ibu-ibu 



NRtJ^P 1 


k^^&f&J 





Pusat kajian Islam di wilayah Kampus UGM dan 
sekitarnya 

Pusat pembinaan anak-anak agar memiliki 
aqidah yang lurus dan akhlakyang muiia 
Pusat pembinaan intelektual muda muslim 
calon pemimpin bangsa 

Pusat informasi kegiatan dakwah dan 
keagamaan 



dUIRl 



KENDALA 






Pembangunan gedung baru dan kegiatan-kegiatan 
dakwah di MPR terhambatsebab kendala 
keuangan r di antaranyakarenasebagiandana 
dialihkan untuk pembangunan Masjid Pogung 
Dalangan(MPD) 

Kontribusi warga setempat daiam memakmurkan 
masjid belum optimal 

Belum adanyajaringanafumniyang mampu 
mendukung pendanaan kegiatan maupun 

pembangunanfisik 



KONSEP PEMBANGUNAN 



Fisik 
Melengkapi sarana fisik (gedung) penunjang 
kegiatan keagamaan. 

Non Fisik 

Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan 
untuk bapak-bapak, ibu-ibu r remaja, mahasiswa 
dan anak-anak. 




TARGET JANGKAPENDEK 



PELUANG PARTISIPASI... 



Menyelesaikan pembangunan gedung baru 
di sebelah utara ruang utama, yang ke 
depannya akan dimanfaatkan untuk 
kegiatan pendidikan dan dakwah untuk 
masyarakat umum. 



Pikiran... 
Tenaga... 
x Dana. 



Jazaakumullahu Khairan. 
Silakan hubungi : 
08564327 4922 



Lampiran 5 

Presentasi Profil Masjid Pogung Dalangan 







v^ 




^^P 


■ - ^" 


** 


^" 


wia# A? f? 


v<3 atv . \ 




wi- 3 ** 1 -r^oAat 










«C«ft» 



??S^a« 










